Bab 97 
Berselancar 


dengan Kids Web Menu 


Bab ini membahas: 

» Instalasi Kids Web Menu 

» Pengaturan Awal Kids Web Menu 
» Browsing dengan Kids Web Menu 
» 


Mengganti Tema 


memang dikhususkan dan alamat web yang dapat dikunjungi 

hanya sebatas yang diberikan pihak orang tua kepada anak- 
anaknya. Jadi, sang pengguna Browser ini tidak akan dapat mela- 
kukan pencarian atau mengakses alamat selain yang telah 
disediakan oleh orang tua. 


Pp ada dasarnya Kids Web Menu adalah sebuah browser yang 


Salah satu kelebihan web browser ini adalah tampilan yang bagus 
dan menarik bagi anak-anak dengan adanya theme yang bervariasi. 
Selain itu, pada browser ini juga terdapat aplikasi photo camera yang 
dapat digunakan sebagai hiburan pengguna browser. Untuk lebih 
jelasnya mengenai web kids menu ini dapat Anda baca secara 
lengkap pada subbab selanjutnya. 


Instalasi Web Kids Menu 


Sebelum Anda menggunakan Kids Web Menu, Anda tentu harus 
menginstalasikannya terlebih dulu. Proses instalasi dari web kids 
menu cukup sederhana dan mudah. 


23 


Untuk lebih jelasnya, lakukan instalasi Kids Web Menu sesuai dengan 
langkah-langkah berikut ini: 


1. 


24 


Download terlebih dahulu file instalasi web kids menu ini di 
web resminya atau dapat googling untuk menemukan file 
instalasinya. Adapun tampilan file instalasi Web Kids Menu ini 
adalah sebagai berikut. 


| setupkwm1 5.exe 
| Kids Web Menu Setup 
WebBowser,com 


Gambar 2.1 File Instalasi Web Kids Menu 


Setelah Anda mendapatkan file instalasinya, jalankan file- 
filenya. Akan muncul tampilan jendela instalasi seperti ini. 


5H Setup - Kids Web Menu Jo) 


Welcome to the Kids Web Menu 
Setup Wizard 


This will install Kids Web Menu 1.5 on your computer. 


Itis recommended that you close all other applications before 
continuing. 


Click Next to continue, or Cancel to exit Setup. 


Gambar 2.2 Setup Kids Web Menu 


Klik tombol Next. Selanjutnya akan ditampilkan halaman 
License Agreement seperti tampak pada Gambar 2.3. 


Cek pada pilihan I Accept the Agreement. Kemudian klik 
Next. 


28Setup - Kids Web Menu 
(au 
WWyi 


License Agreement 
Please read the following important information before continuing. 


Please read the following License Agreement. You must accept the terms of this 
agreement before continuing with the installation. 


This license agreement applies to the Full version of the Software. 


This is an electronically held End-User License Agreement. 


IT IS A LEGAL DOCUMENT, AND SHOULD BE READ 
CAREFULLY. INSTALLATION OF THE SOFTWARE IMPLICITLY 
ASSUMES ACCEPTANCE OF THESE TERMS AND CONDITIONS. 


| 


« Back Cancel 


Gambar 2.3 License Agreement Kids Web Menu 


5. Tentukan lokasi instalasi seperti tampak pada Gambar 2.4. 


58 Setup - Kids Web Menu 
Select Destination Location 
Where should Kids Web Menu be installed? 


?- Setup will install Kids Web Menu into the following folder. 


To continue, click Nest. If you would like to select a different folder, click Browse. 
Browse... 


ram FilesiKids Web Menu 


At least 6.5 MB of free disk space is reguired. 


« Back Cancel 


Gambar 2.4 Menentukan lokasi instalasi 


6. Klik Next sehingga ditampilkan jendela seperti Gambar 2.5. 


1. 


26 


24 Setup - Kids Web Menu 


Select Start Menu Folder 
Where should Setup place the program's shortcuts? 
Setup will create the program's shortcuts in the following Start Menu folder. 


To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse. 


Kids Web Menul Browse... 


|” Dont create a Start Menu folder 


« Back Cancel 


Gambar 2.5 Memilih Start Menu Folder 


Klik Next, lalu Anda akan diminta menentukan Additional 
Tasks. 


DM Setup - Kids Web Menu ox 


Select Additional Tasks 
Which additional tasks should be performed? W 
Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing Kids Web 


Menu, then click Next. 


Additional icons: 


IV Create a desktop icon 


« Back Cancel 


Gambar 2.6 Menentukan Additional Tasks 


Berikan tanda cek pada Create a desktop icon untuk 
membuat ikon di desktop. 


Dan berikan tanda cek pula di Create a @uick Launch icon 
untuk menampilkan guick launch. Kemudian klik Next untuk 
menampilkan jendela berikut. 


D1 Setup - Kids Web Menu BE 


Ready to Install 
Setup is now ready to begin installing Kids Web Menu on your computer. W 


Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or 
change any settings. 


Destination location: 
C-Program FilesiKids Web Menu 


Start Menu folder: 
Kids Web Menu 


Additional tasks: 
Additional icons: 
Create a desktop icon 
Create a Guick Launch icon 


« Back 


Cancel 


Gambar 2.7 Instalasi siap dilakukan 


10. Klik Install untuk memulai proses instalasi. Akan muncul 
tampilan proses instalasi seperti di bawah ini. 


DN Setup - Kids Web Menu 
ON 


Installing 
Please wait while Setup installs Kids Web Menu on your computer. 


Extracting files... 
C-AProgram Files1Kids Web Menukkidsmenu.exe 


Gambar 2.8 Proses Instalasi Kids Web Menu 


11. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Jika proses instalasi 
telah selesai, akan muncul jendela seperti gambar berikut. 


27 


24 Setup - Kids Web Menu ebi 


Completing the Kids Web Menu 
Setup Wizard 
Setup has finished installing Kids Web Menu on your computer. 


The application may be launched by selecting the installed 
Icons. 


Click Finish to exit Setup. 


Gambar 2.9 Proses Instalasi telah selesai 


12. Berikan tanda cek pada pada Launch Kids Web Menu untuk 
mulai menjalankan aplikasi Kids Web Menu setelah Anda 
menekan tombol Finish. Kemudian klik Finish. 


Pl. 


INomenu items selected. You wil be redirected to the Parents section in 9 seconds. | 


Gambar 2.10 Jendela utama Kids Web Menu 


Kids Web Menu memerlukan pengaturan awal agar dapat beroperasi 
dengan semestinya. Tanpa pengaturan awal, Kids Web Manu akan 


terus dalam keadaan Login Parent. Untuk lebih jelasnya ikuti 
langkah-langkah di bawah ini: 


28 


1. Jalankan Kids Web Menu, dan pastikan komputer Anda telah 
terhubung dengan internet. 


| No menu tam slected. You wilbe redrectesto the Pareris secionin 8 secones.| 


Gambar 2.11 Tampilkan Web Kids Menu 


2. Tunggu beberapa saat hingga terdapat tampilan login parent. 


Bl pes “anto "Sl 


( # AccoUNT SET UP 


Please enter your new password: 


Enter New Pas 


Retype 


Your e-mail will be used ONLY if you forget 
your rd. 


save) 


Gambar 2.12 Login Parent 


3. Pada kolom account setup isikan email dan password Anda. 


M # AccoUNT SET UP 


Please enter your new password: 
Enter New Password | “ex 


Retype New Password 


Your e-mail will be used ONLY if you forget 
your password. 


E-mail (optional) | myblack.kyo@0mail.com| 
(save) 
Gambar 2.13 Account Setup 


29 


30 


r M "7 N B1 
MLM THEMES PASSWORD | FEEDBACK | SPONSORS |” NEWS Molek 


W Ciick these check boxes fo add and remove sites 


# | MyMenu | Click alink to preview a site: Popularity || 
1 AGKidZone.cor Idr 2 
Fi Interactive content for young childre 


Ki 


Pt 


Gambar 2.14 Tampilan Page Parent 


Masukkan password parent Anda pada kolom Enter New 
Password. 


Masukkan kembali password Anda pada kolom Retype New 
Password. Kedua password haruslah sama. 


Selanjutnya isikan email Anda pada kolom E-mail (optional). 
Email yang Anda masukkan digunakan sebagai recovery 
password jika Anda lupa dengan password yang telah Anda 
masukkan. 


Kemudian klik Save untuk menyimpannya. 


Jika email dan password yang Anda masukkan valid maka 
akan muncul page seperti tampak pada Gambar 2.14. 


Pada Gambar 2.14 terdapat list atau daftar dari daftar website 
yang disediakan oleh Kids Web Menu. Anda tidak dapat 
menambahkan alamat-alamat website tersebut. Jika Anda 
memang ingin menambahkan sebuah alamat website ke 
daftar website harus melalui proses pengajuan terlebih dahulu 
ke Kids Web Menu. 


Sedangkan pada mode Default hanya terdapat beberapa 
alamat website yang dapat diakses oleh Kids Web Menu. 
Untuk mengaktifkan alamat website, cukup berikan tanda cek 
pada kolom My Menu. 


MELLLENTAM THEMES PASSWORD ' FEEDBACK | SPO) 


Y Cick these check bones to add and remove sites 


g My Menu Click a link to preview a site: 
1 AGKidZone.com 


Fun activities and interactive content for young children 


2 AmericanGI.com 


Arduisa artiiitise and ctariae iket far aide 


Gambar 2.15 Tab My Menu 


9. Pada tab selanjutnya terdapat tab Theme, yang dapat Anda 
gunakan untuk mengganti tema. Defaultnya terdapat 3 jenis 
tema, yaitu Block Party, Bubble Path, dan My Scrapbook. 


THEMES aan FEEDBACK | SPONSORS | NEWS — Meksidng 


Doa | My Theme | Theme / Description 


1 s Block Party 
Develops spatial awareness by turning blocks in three dimensions 
Bubble Bath 
Adds a new twist to your child's clean Web environment 


My Scrapbook 


Flip through pages of all your favorites 


Gambar 2.16 Tab Themes 


10. Untuk mengaktifkan salah satu tema, klik kolom MyTheme 
pada item yang diinginkan. Lihat Gambar 2.17. 


MY MENU. 


UN PASSI/OKD | FEEDBACK | SPONSORS | NEWS Maak 


# | My Theme | Theme / Description 


1 Block Party 
Develops spatial awareness by turning blocks in three dimensions. 

2 Bubble Bath 
Adds a new twist to your child's clean Web environment. 

) My Scrapbook k 


Gambar 2.17 Memilih Themes 
11. Tab Password digunakan untuk mengganti password lama 


dengan password yang baru. Untuk lebih jelasnya klik tab 
password kemudian lihat pada Gambar 2.18. 


31 


ra : / h ) 
(“MYMENU | THEMES | Password 1 FEEDBACK | SPONSORS | NEWS Meki) 


( b CHANGE PASSWORD 


Please enter your new password: 


Enter New 


Retype New ord 


Your e-mail will be used ONLY if you forget 
your password. 


E-mail (optional) | myblack.kyo@gmail.com 


SAVE 
Gambar 2.18 Tab Password 


12. Untuk mengubah password lama Anda dengan yang baru, 
isikan kolom enter New Password dan Retype New Password 
dengan password baru Anda. Kedua kolom harus memilki 
password yang sama. 


13. Kemudian ketikkan alamat email Anda yang berguna untuk 
recovery jika Anda lupa password baru Anda. 


( » CHANGE PASSWORD 


Please enter your new password: 


Enter New F 


Retype New Ff 


Your e-mail will be used ONLY if you forget 
your password 


E-mail (optional) Imyblack kyo@amail com 
“Save 
Gambar 2.19 Change Password 
14. Kemudian klik Save untuk menyimpan password Anda. Jika 


proses pengubahan password baru berhasil, akan muncul 
tampilan seperti Gambar 2.20. 


32 


II 9 CHANGE PASSWORD 


Please enter your new password: 


Enter New Pa 


r 
Ni 
ca | 


Retype New Pz "Ni Keapnttaisd 


Your e-mail will be used ONLY if you forget 
your password. 


E-mail (optional) | myblack kyo@gmail.com 


Your settings have been saved. 


SAVE 


Gambar 2.20 Pengubahan password telah berhasil 


15. Jika Anda berminat memberikan masukan pada Kids Web 
Menu untuk menambahkan alamat web yang menurut Anda 
bermutu untuk Kids Web Menu, ada fasilitas yang disediakan 
oleh Kid Web Menu untuk menampung aspirasi dari 
pengguna. Fasilitas tersebut terdapat dalam fasilitas Feed 
Back. Untuk lebih jelasnya lihat pada gambar di bawah ini. 


usang FEEDBACK WOMAN) CLOSE O 


" » FEEDBaAck 


Your o counts! 


Use this form to help us improve your child's 
experience on the Internet: 


Recommend a site: (http:17 | 


Provide your e-mail address ONLY if you want 
a response to your suggestions. 


E-mail (optional) | myblack.kyo@gmail.com | 


SUBMIT 


Gambar 2.21 Tab Feedback 


16. Untuk merekomendasikan Kids Web Menu pada penambahan 
situs Web, isikan kolom-kolom yang disediakan pada bagian 
feedback. 


33 


17. Pada kolom Recommend a Site isikan dengan alamat situs 
web yang akan direkomendasikan. 


18. Kemudian pada kolom Other Comments isikan dengan 
komentar mengenai web yang Anda rekomendasikan. 


NM» FEEDBACK 


Your opinion counts! 


Use this form to 
experience on th 


Recommend a site: 


Other Comments 


help us improve your child's 
he Internet 


http:/Inykids.com 


For kids fun 


Provide your e-mail address ONLY if you want 
a response to your suggestions. 


E-mail (optional 


myblack.kyo@amsil.com 


SUBMIT 


Gambar 2.22 Memasukkan website yang direkomendasikan 


19. Kemudian klik SUBMIT untuk melakukan submit ke Kids 


Web Menu. 


20. Tab selanjutnya adalah tab sponsor yang digunakan untuk 
menampilkan beberapa sponsor yang mensponsori Web Kids 


34 


Menu. 


au 


5 | PASSWOK 


yag sPonsors WNJELSMN) CLOSE O 


RD: | FEEI 


Help keep KIDS SAFE on th 


Kids Web Menu" is made pi 


| of maintaining this service. 


sent easily and securely through PayPal. 


e Internet ! 


ossible by parents like you ! 


| Your smali donation can make a BIG difference to cover the cost 


Contributions of any amount are greatly appreciated and can be 


7 


Please click here to join our effort: (za and Thank You for your support ! 
Please click hera to jain our effarg ji em, 200 Thank You for your support. 


Gambar 2.23 Tab Sponsor 


21. Tab selanjutnya adalah tab News. Tab ini berisikan berita- 
berita terbaru dan event yang diadakan oleh Kids Web Menu. 


MY MENU. THEMES PASSWORD | FEEDBAC TEPON EOS” NEWS a CLOSE 


Stay tuned for the release of a Macintosh version of 
Kids Web Menu". This version will be ready to distribute as 
soon as enough funds are raised to purchase a 
commercial license for Macintosh. Your smali donation can 
make a difference ! 


Pegrel and Thank You for your support ! 


Please click here to join our effort: 


Gambar 2.24 Tab News 


22. Untuk keluar dan menyimpan setting dari Page Parent klik 
tombol Close yang terletak di pojok kanan atas page. 


"NEWS Mokoi3- 


Gambar 2.25 Tombol Close 


23. Setelah Anda mengklik tombol Close maka Anda akan 
dibawa ke tampilan utama Kids Web Menu seperti ditunjuk- 
kan Gambar 2.26. 


Pada kasus-kasus tertentu, Anda mungkin akan mengubah 


kebijakan Anda terhadap kebebasan berinternet anak Anda. Anda 
dapat mengatur ulang Kids Web Menu. 


35 


Gambar 2.26 Tampilan utama Kids Web Menu 


Untuk melakukan hal tersebut ikuti langkah-langkah di bawah ini: 


1. Jalankan Kids Web Menu, akan ditampilkan jendela utama 
Kids Web Menu, lihat pada gambar di bawah ini. 


Gambar 2.27 Jendela utama Kids Web Menu 


2. Klik ikon bergambar parent yang terdapat di bagian atas 
jendela utama Kids Web Menu. Lihat pada Gambar 2.28. 


j y 


Gambar 2.28 Jendela Kids Web Menu 


36 


3. Maka akan ditampilkan jendela Sign On seperti berikut. 


Please enter your password: 


Gambar 2.29 Jendela Sign On 


4. Masukkan password Kids Web Menu Anda. Maka akan 
ditampilkan jendela Parents seperti Gambar 2.30. 


(wmenu | THEMES ” PASSWORD  FEEDBACK " SPONSORS |” NEWS CLOSE 


& Click these check boxes To add and remove sites 
# | MyMenu | Click alink to preview a site: Pa 
kekedeon IAI 


Gambar 2.30 Jendela Parent 


Bagi pengguna Web browser secara umum, melakukan browser 
dengan Kids Web Menu mungkin sedikit membingungkan. Akan 
tetapi, bagi anak-anak mungkin justru menyenangkan. Cukup sekali 
klik maka tampilan yang diinginkan akan keluar. Untuk meng- 
gunakan Kids Web Menu secara lebih jelas, ikuti langkah-langkah di 
bawah ini: 


37 


1. Jalankan Kids Web Menu. 


Gambar 2.31 Tampilan utama Kids Web Menu 


2. Klik salah satu gelembung balon yang berisikan gambar. 
Gambar-gambar tersebut adalah link website yang telah 
ditentukan orang tua sebelumnya. 


4 


AmericanGitl.gom 


A4 


Gambar 2.32 Mengklik Link website pada Kids Web Menu 


3. Setelah link tersebut diklik, tunggu beberapa saat maka 
halaman web dari link tersebut akan ditampilkan. 


FEATURED 


#phaphta 
: 


Visit 


Gambar 2.33 Tampilan halaman Web 


Mungkin fasilitas inilah yang memberikan nilai fun kepada anak- 
anak. Sebenarnya kamera ini hanyalah kamera mainan yang 
digunakan anak-anak untuk menandai foto atau gambar kesuka- 
annya. Untuk lebih jelasnya ikuti langkah-langkah di bawah ini: 


1. Jalankan Kids Web Menu, klik salah satu link alamat. 
Misalkan link alamat yang ditampilkan adalah menampilkan 
halaman pada Gambar 2.34. 


FEATURED 


Pighlights 
Plan your holiday sit 


Gambar 2.34 Tampilan Halaman Web 


2. Klik pada ikon kamera yang terdapat pada bagian atas web 
browser. Untuk lebih jelasnya lihat pada Gambar 2.35. 


Gambar 2.35 Menu Kamera 


3. Setelah Anda mengklik ikon tersebut maka kamera akan 
muncul. Untuk lebih jelasnya lihat pada Gambar 2.36. 


39 


38 American Girl” ceermnc 


Play Rebecca's 
Rooftop Release. 


American Girl Magazi"- 
Historical Characters 


Gambar 2.36 Jendela Kamera pada Kids Web Menu 


4. Geser kamera tersebut dengan cara di-drag, dan dapatkan 
pose atau gambar yang bagus. 


Shop - Play Stores 


FEATURED 
Highlights 


Plan your holiday visit 
to an American Girl 


Gambar 2.37 Menggeser kamera ke tempat yang diinginkan 


Klik tombol OK, yang terdapat pada kamera tersebut. 
Maka seakan-akan blitz pada kamera tersebut menyala, dan 
menampilkan Gambar 2.38. 


40 


Gambar 2.38 Tombol OK kamera ditekan 


7. Adapun hasilnya terlihat pada Gambar 2.39. 


(3) 


Mce Shot! 


Gambar 2.39 Hasil jepretan 


Mungkin adakalanya anak-anak Anda bosan dengan tema yang 
terdapat di Kids Web Menu. Untuk mengganti tema Kids Web Menu 


secara langsung tanpa harus melakukan login dari Web Kids Menu, 
caranya seperti berikut ini. 


4 


1. Jalankan Kids Web Menu, dan pastikan Anda terkoneksi 
dengan Internet. 


2. Klik pada ikon Theme. Akan ditampilkan tampilan seperti 
pada Gambar 2.40. 


Binck MMpTY BURBIE BATAN MY SECRAPBOOK 


Kide Web Meri 1.5. Copyright 62007 WebBowser.com. ll riohts reservadi 


Gambar 2.40 Pilihan tema pada Kids Web Menu 


3. Pada gambar di atas terdapat tiga pilihan tema, yaitu Block 
Party, Bubble Path, dan MyScrapBook. Klik pada pilihan 
tema Block Party. 


Pine DAPTY 


Gambar 2.41 Tema Block Party 


4. Selanjutnya tampilan Kids Web Menu seperti gambar berikut. 


42 


Gambar 2.42 Tema Block Party 


5. Ulangi langkah pemilihan tema, sekarang ganti dengan tema 
Bubble Bath. 


RIBRIE BATA 
Gambar 2.43 Tema Bubble Bath 


6. Selanjutnya tampilan tema akan berubah menjadi seperti 
pada gambar di bawah ini. 


Gambar 2.44 Tema Bubble Bath 


43 


7. Ulangi langkah pemilihan tema, sekarang ganti dengan tema 
My ScrapBook seperti Gambar 2.45. 


My SeRAPBOOK 


Gambar 2.45 Menu ScrapBook 


8. Setelah Anda mengklik tema MyScrapBook maka tampilan 
tema akan berubah menjadi seperti Gambar 2.46. 


Gambar 2.46 Tampilan tema My ScrapBook 


44 


Menu My Photo 


Menu My Photo digunakan untuk menampilkan gambar-gambar 
yang terdapat pada web site yang boleh diakses oleh anak-anak 
(pengguna). Jika gambar tersebut diklik maka gambar tersebut akan 
mengarah pada satu alamat website. 


Untuk lebih jelasnya ikuti langkah-langkah di bawah ini: 


1. Jalankan Kids Web Menu, dan pastikan Anda terkoneksi 
dengan Internet. 


2. Klik ikon Photo. 


Gambar 2.47 Menu Photos 


3. Maka akan ditampilkan jendela photo seperti gambar berikut. 


Gambar 2.48 Jendela Photo 


4. Coba klik salah satu foto tersebut. Lihat pada Gambar 2.49. 


45 


Gambar 2.49 Menu Photos 


5. Setelah Anda mengklik gambar foto tersebut, Anda akan 
dibawa menuju website tertentu. Pada Gambar 2.50 ditun- 
jukkan tampilan website yang dimaksud. 


NSIL 
PLANET Surprisingly Human 


Tn 


THEY JUST WANT A 
SECOND CHANCE 


ALL NEW: DOGS, PAROLEES, SEASON 
Meet the Villalob 


Gambar 2.50 Tampilan Website 


6. Untuk keluar dari Kids Web Menu, klik ikon Exit yang tampak 
seperti pada Gambar 2.51. 


Us sasa | 


Gambar 2.51 Ikon Exit 


46 


7. Kemudian muncul jendela dialog seperti Gambar 2.52. 


www 


Are you sure you want to exit? 


YES Ho 


Gambar 2.52 Kotak dialog Exit 


8. Klik Yes, maka Anda akan keluar dari Kids Web Menu. 


47 


